VENGEANCE 








KAU SUDAH LAMA 
LATIHANNVA 


KAU NGGAK CAPEK? 





KAU DULUAN SAJA 
PULA 


NENYA 






































NAMAKU RIUMA 








SUDAH BEBERAPA HARI 
AKU TIDAK BISA TIDUR 





A 


AKU TERUS MEMIKIRKAN MASA 
LALUKU YANG MENGESALKAN 


AKU BENAR-BENAR DENDAM 
KEPADA ORANE-ORANE YANG 
PERNAH MEMBLLIKU OLLU.. 








SAAT AKU MASIH BERUSIA 13 
TAHUN DAN BEKERJA MENJADI 
TUKANG KEBUN DI SALAH SATU 

ORANG TERKAYA DI KOTAKU 


SEPERTINYA AKU TAK AKAN PERNAH 
TENANE JIKA RASA DENDAM INI 
BELUM AKU BALASKAN 





VW {ού 


= M 
/ 


pr 
$ 


/ 



















RIU, 
AYAH MAU MENGAMBIL 
GUNTING OULU YA 





SEPERTINYA ADA 
BEBERAPA PUCUK 
TANAMAN YANG MATI 


KAMU TERUS SIRAMI 
TANAMANNYA YA 





NANTI AYAH BALIK LAGI 
KE SINI 





OKE, AYAH 

















a 
š 
s 
& 
š 
3 
W 
M 


N 

















ASTAGA, BAJUKU!! 
















KAU NEGAK PUNYA 
KAMAR MANDI YA 
BOCAH? 


MANDI SEMBARANGAN 
etu? 





REN.. 





KA-KAK PEN BERHENTI 
MENJAHILIKU TERUS 





AKU SEDANG BEKERJA 
NANTI AYAHKU BISA 
MARAH 


SETIAP HARI DIA MEMBULIKU 





BELIKAN AKU ROKOK! 





SELALU MENVURUHKU MELAKUKAN 
APAPUN YANG DIA PERINTAHKAN 


KALI BERANI MELAWAN 
PERINTAHKU? 


KAU INI CUMA ANAK 
TUKANG KEBUN DAN 
AKU ADALAH ANAK 
SEORANE BODYGUARO 





KALAU TIDAK MENUPUTINYA,. 


POSISI AYAH KITA 
BERBEDA, MAHLUK 
RENDAHAN SEPERTIMU 
HARUS MENURUTI 
ORANG YANG ADA DI 
ATASMU 








a 


DIA AKAN MEMUKULIKU 


KALAU KAU ΝΘΘΑΚ 
MALI 


KU KURUNG KAU DI 
GUDANG SANA! 





3 


? 


v 





. {3 
WAKTU ITU AKU TAK BISA MELAWANNYA 
kal 


| e > 








x SEMUA ANCAMANNYA 


4 


SEOLAH ANCAMAN YANG DIA UCAPKAN 
AKAN BENAR-BENAR TERJADI 











HARI INI 





£- 4 


HARI TERBURUK DALAM HIDUPKU 


v 


“ 
DI SEKOLAH AKU DIFITNAH MENCURI HP 
TEMAN SEKELASKU 





A 


DAN SEMUA ORANG PERCAYA 
KARENA AKU ANAK YANG PALING 
MISKIN DI BEKOLAHAN 


TAK ADA YANG PERCAVA PADA 
PEMBELAANKLI 





LALU ANAK-ANAK LAIN MULAI 
MENGEJEKKU DAN MEMUKLLIKU 
TANPA MALI MENDENGARKAN 
PENJELASANKU 





AKU PIKIR DUNIA INI SUNGGUH 
TIDAK ADIL 


» | 


= 








KEPERCAVAAN SESEORANG 
HANYA DI UKUR OLEH HARTA SAJA 




















HEI, KENAPA KAU MASIH 
PULANG KE RUMAH INI? 








LAR DIJA 
BEKERJA DI SINI LAGI, 
TUAN RUMAH INI TIDAK 
MAU MEMELIHARA 
MALINE DI RUMAHNYA 


KAU SANGAT MEMALUKAN 
HIDUPMU SUDAH MISKIN 
OI TAMBAH MALING LAGI 


KASIHAN AYAHMU HARUS 
MEMBESARKAN ANA 





ITU ΝΘΘΑΚ 


AMPKIA Pl 


DLINAR, 










AKU TIDAK PERNAH 
MENCLRI! 





HANYA KARENA AKU 
MISKIN BUKAN BERARTI 
AKU NGGAK PUNYA 
HAREA DIRI 












BOCAH SEPERTIMU 
BICARA HARGA DIRI? 















BERAPA HARGA 
DIRIMU SINI BIAR KU 
BELI! 













MEMANG SAMPAH 
SEHARUSNYA KEMBALI 
KE TEMPAT SAMPAH! 




















BERANINYA KAU 
MENDORONGKU! 


































































































































































































p am 


SETELAH KEJADIAN ITU, AKU DAN 
AYAH KELUAR DARI RUMAH ITU 


KETIKA AKU PEREI 





REN TERTAWA 


DAN SAMPAI SAAT INI AKU TIDAK TAHLI 
MENGAPA DIA SANGAT MEMBENCIKU 








së τη, SETIAP HAPI-AKU 
PI AS SUPAYA KEHIDUPAN 
ia ONOMIKL LEBIH BAIK 


y ) 
Ἂν š W ANA > 
— W ) 
AR 
— SAA 








- 


DAN BERLATIH SUPAYA MENJADI ORANG 
YANG LEBIH KUAT AGAR ORANG-ORANG 
BERHENTI MENCEMOOHKU 








DAN AKU BISA MENGHAJAR 
MEREKA SEMUA YANG PERNAH 
MEMRULIKIU 


























ΝΘ-ΝΘΘΑΚ 
ΑΡΑ-ΑΡΑ ΚΑΚ.., 





WAH, KAYANYA 
KAKIMU KESELEO 


BIAR KAKAK GENDONG 
DAN ANTAR KE RUMAHMU 
YA 


NGGAK USAH KAK, AKU 
MASIH BISA JALAN 








WAH KUAT JUGA 
ANAK INI.. 








KAKAK MALI NGGAK 
DORONGIN SEPEDANVA 
KE PUMAHKU? 














NEOMONE-NEOMONE 


KENAPA ANAK KECIL 
SEPERTIMU, MASIH 
BERMAIN DI SINI? 


INI KAN SUOAH 
MALAM 





SEBENARNYA AKU 
HABIS JADI LOPER 


KORAN 


AKU NYARI UANG BUAT 
JAJAN DAN BELI BUKLI 
SEKOLAH, AKU INGIN 
MEMBANTU MERINGANKAN 
BEBAN AYAH 














HAHA KAU MENGINGAT- 
KANKU SAAT AKU MASIH 
KECIL DULU 





TAPI APA AYAHMU TAHU? 
BUKANNYA ILEGAL 
MEMPEKERJAKAN 
ANAK SEKECILMU? 





SEBENARNYA AYAH 


NGGAK TAU, DIA TAHUNVA 
AKU PERGI KE RUMAH 





JADI KALAU KAKAK 
BERTEMU AYAH 





BAIKLAH... TAPI 
JANGAN SAMPAI 
KAKAK BERTEMU 


DENGANMU JAM 


AKU MOHON 
JANGAN BILANG 
SAMA DIA YA, AKU 

NJI ΝΘΘΑΚ AKAN 
PULANG MALAM LAGI 








SECINI LAGI 


SIAAAAP 


ER 


> 








AKU 














KENAPA BARLI 
PULANG? 


AYAH, TADI RIU JATUH 
DARI SEPEDA.. 





KAKI RIU SAKIT 
BANGET HIKS... 


MAKANYA KALAU 

MAIN DI RUMAH 

NENEK JANGAN 
SAMPAI KEMALAMAN 


AYAH KIRA KAMU MAU 
MENGINAP JADI AYAH 
NEGAK MENJEMPUTMU 


OH YA AYAH 


TADI KAKAK INI YANE 
MENOLONEKU 








DIA.. 














REN KAN? 


WAH,BENARKAH? 








EH? 


KALAU BEGITU TERIMA 
KASIH DAN MASUKLAH 
OULU 


KITA NGETEH OULU 
SEBAGAI TANDA 
TERIMA KASIHKU 


A-AH TI-TIDAK USAH 
TE-TERIMA KASIH, SAVA 
PAMIT PULANG DULU 





AHH, JANGAN 
SUNGKAN-SUNGKAN, 
MARI MASUK OULU 





























AKU TIDAK SALAHKAN? 


SAYANG, BUATKAN 
TEH DAN BAWAKAN 
KUE, ADA TAMU 








DIA REN, ORANG YANG 
SELALU MEMBULIKU 
OULU 


AKU SEMPAT BERPIKIR AKU 
AKAN MENEHAJARNYA 
SEKARANG 


DIA SEPERTINYA TIDAK 
MENGENALIKU.. 


SIA-SIA SELAMA INI AKU 
TERUS MENGINGATNYA 
BAHKAN DIA LUPA 
DENGAN WAJAHKU 





TAPI AKU TIDAK MAU TERLIHAT 
OLEH ANAK DAN ISTRINYA 


OH YA, NAMAMU 
SIAPA? 





MAAFKAN RIU VA SUDAH 
MEREPOTKANMU 


JAUH-JAUH KAU 
MENGANTAR KE SINI 























TIDAK APA APA, SAVA 
CUMA KEBETULAN 
BERPAPASAN 
DENGAN ANAK ANDA 
SEWAKTU PULANG 


LAGIPULA DIA ANAK 
YANG SANGAT BAIK 


IYA BENAR DIA ANAK 
YANG SANGAT BAIK 









MUOAH MUOAHAN 
SIFATNYA SEPERTI 
PILI TEMANKU OULU 











SAAT KAMI MENGOBROL 








REN BERCERITA BAHWA NAMA BILI 
ADALAH NAMA SPESIAL 


SETIAP NAMA PILI DIA PANGGIL TERSIMPAN 
DOA, DOA UNTUK ORANG YANG PERNAH DIA 
SAKITI 





DAN SETIAP DIA MENGINGAT NAMA ITU 
DIA AKAN BERLIBAH MENJADI ORANG 
YANG LEBIH BAIK LAGI 








DIAPUN BERCERITA ALASAN DIA PERNAH 
MENYAKITI RIU 


DIA MERASA IRI DENGAN BILI KARENA 
SEMANGATNYA DALAM HIDUP BEGITU 
BESAR DAN ORANG TUANYA YANG 
SANGAT MENYAYANGI DIA 





SAMPAI SELESAI KAMI MENEOBROL 





PEN TIDAK TAHU BAHWA AKULAH PIU 
YANG DIA BICARAKAN 











DADAH, NANTI 
KAKAK MAIN LAGI KE 
SINI YA! 





HAHA OKE, NANTI 
KALAU ADA WAKTU 
KAKAK AKAN MAMPIR 
KE SINI 


SAYA PAMIT DULU 


IYA HATI-HATI DI 
JALAN 














JADI SELAMA INI RASA DENDAMKU 
ADALAH HAL YANG PERCUMA 


KETIKA AKU INGIN MENJADI LEBIH 
KUAT DAN INGIN MEMBALAS DIA 
DENGAN BERKALI-KALI LIPAT RASA 
SAKIT 








OIA MALAH MENOOAKANKU 
DENGAN SERIBU KEBAIKAN 





DISITU KAN RAMEN YANG 
KATANYA ENAK? 














Kadang Tuhan membalaskan rasa sakit 
hati kita tidak dengan menjadikan 
orang itu berada dalam kemalangan 


tapi merubah hati dan sifat orang itu 
menjadi lebih baik 


























(A N) 
(55 ) 


Hai teman-teman apa kabar? 
Sehat-sehat terus selama masa pandemi ini ya, 
Saya author Febs penulis cerita ini mau cerita 

sedikit nih ke kalian :D 


author mengangkat tema "melarikan diri dari rasa 


dendam" ini adalah pengalaman author sendiri 
yang dulu selalu di bully, author dendam dong 
bener-bener dendam apalagi kalo inget wajah 
orang-orang yang bully author pengen author 
tonjokin semuanya wkkwkw ( author barbar 
heheh) tapi memang masa kecil/remaja adalah 
masa peralihan, jadi emosi, gengsi, egois dan 
samacamnya masih ada di jiwa kita. 


Pas author udah dewasa, author ketemu lagi sama 
temen author yang suka bully, tapi dia jadi sangat 
ramah dan bahagia sama keluarganya, jadi ya 
sudah masa author ajak gelud ya hahhaha mendin- 
gan author maafkan saja, biar hati lega dan nggak 
merasa insecure lagi, 


Jadi jangan lupa untuk tetap stay positif dan ganti 
rasa-rasa amarahnya jadi sebuah kebaikan“ 


Ya udah author febs n vbi pamit dulu ya, stay 
healty semuanya....! 


Baca juga webtoon 
“A Flower for Nao” 


Cerita : Febs 
Gambar : VBi 








Story | Art 


febriantifasya 


Credit song 


Title: Dream Away 
Music provided by Free Vibes: https://goo.gl/ NkGhTg 
Dream Away by Day 7: https://soundcloud.com/day7official/d... 


Attribution-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-ND 3.0) 
https://creativecommons.org/licenses/... 


